WikipediA 


Bahasa Ketagalan 


Bahasa Ketagalan adalah sebuah bahasa Austronesia yang 
dipertuturkan di pulau Taiwan. Bahasa ini termasuk bahasa Paiwan. 
Bahasa ini sekarang sudah punah, tetapi dahulu kala dipertuturkan di 
sebelah utara pulau oleh bangsa Ketagalan. Semenjak tahun 1996, 
jalan di depan gedung kepresidenan Republik China di Taipei 
disebut Ketagalan Boulevard ("Bulevar Ketagalan") untuk 
mengenang suku bangsa ini. 


Bulevar Ketagalan di Distrik 
Zhongzheng, Kota Taipei. 



Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Ketagalan&oldid=15178692" 


Halaman ini terakhir diubah pada 9 Juni 2019, pukul 10.58. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 




















